XVII. Tentang cengkeraman 


Pegangan dianggap oleh semua pemanah sebagai salah satu prinsip 
dasar memanah. Hal ini berupa melipat jari kelingking, jari manis, dan 
jari tengah dengan kuat terhadap telapak tangan kanan, sehingga 
membentuk rongga, dan menyembunyikan kuku-kukunya secara 
sempurna. Inilah metode Tahir. Atau anda bisa melipatnya dengan kuat 
tanpa membentuk rongga, walaupun metode pertama lebih utama. 
Dikatakan Abu - Hashim bahwa tidak seorang pun bisa melihat jari 
kelingking atau jari manis ketika dia sedang menembak, baik dari 


kanan maupun dari kirinya. 


